IN 


PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 47 TAHUN 2022 


TENTANG 


PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARTAKAT (SATLINMAS) 


Menimbang : 


Mengingat 


DESA BAJERA 
PERBEKEL DESA BAJERA 


Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu 
menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan 
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bajera, 


Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 1 Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 
1655), 


Undang - undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4168): 


Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor : 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ke II Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679), 


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578): 


Menetapkan 


KESATU 


10. 


11, 


Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan ke II Atas Peraturan Mentri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 


Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 
Tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam 
Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 


Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 
Tentang Penyelenggraan Perlindungan Masyarakat, 


Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 
2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah kabupaten Tabanan Nomor 17) Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang 
Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Yang 
Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2013 Nomor 75), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Lembaran Desa 
Tahun 2021 Nomor 05), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 06 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2022 (APBDes) (Lembar Desa Tahun 2021 Nomor 06): 


MEMUTUSKAN : 


Surat Keputusan Perbekel Desa Bajera tentang Penetapan 
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Desa 
Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. 


Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, dengan 
Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran 


Keputusan ini. 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


KELIMA 


KEENAM 


Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dibagi menjadi 
5 (lima) Regu antara lain : 


a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini, 

b. Regu Pengamanan, 

c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan 
Kebakaran, 

d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi, 

e. Regu Dapur Umum, 


Anggota masing-masing Regu minimal 5 orang dan salah 
seorang anggota ditunjuk menjadi Komandan Regu 
(Danru) 


Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas : 


a. Membantu dalam penanggulangan bencana 

b. Membantu Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 
Masyarakat 

c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban 
dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu dan 

e. Membantu upaya Pertahanan Negara. 


Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Hak : 


a. Mendapat Pendidikan dan Pelatihan, 

b. Mendapat Kartu Tanda Anggota Sat Linmas 

c. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana 
penunjang tugas operasional, 

d. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang 
Pelaksanaan Tugas 

e. Mendapatkan Santunan apabila terjadi kecelakaan 
tugas, 

f. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan 
tugas. 


Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bajera, 
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban : 


a. Menjunjung Tinggi norma Hukum, Norma Agama, 
hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang 
hidup dan berkembang di masyarakat: 

b. Mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah 
janji Satlinmas, 

c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga 
masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, 
ketentraman dan ketertiban masyarakat dan, 


KETUJUH 


KEDELAPAN 


KESEMBILAN 


d. Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan 
atau patut di duga adanya gangguan perlindungan 
masyarakat. 


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Bajera Tahun Anggaran 2022 


Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan 
Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan 
seperlunya. 


Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 20 September 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


Ii 1 Mita 


. Kepala Sat. Pol PP Kabupaten Tabanan 


Camat Selemadeg 


. Ketua BPD Desa Bajera 


Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 


Arsip. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 

NOMOR 47 TAHUN 2022 

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022 

TENTANG 

PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA BAJERA 


DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) 
DESA BAJERA KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN 


KETERANGAN 


NAMA 


2 
3 1 GEDE OKA 


MOH SUJONO 


BR. DINAS SARASWATI 


KEPALA SATUAN TUGAS 


1 KOMANG DARMAYASA 


1 PUTU SOMANTARA 


BR. DINAS BAJERA KAJA 
BR. DINAS BAJERA TENGAH 


DANRU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI 
DANRU PENGAMANAN 


DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN 
DAN KEBAKARAN 


BR. DINAS BAJERA KELOD 


DEWA NYOMAN OKA 
1 DEWA KETUT PARWATA 


BR. DINAS BAJERA JERO DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 


DANRU DAPUR UMUM 


. DINAS BAJERA SARI 


1 WAYAN BAGIA ARTA 
ANAK AGUNG GEDE 


ANGGOTA DANRU KESIAPSIAGAAN DAN 
KEWASPADAAN DINI 
ANGGOTA DANRU KESIAPSIAGAAN DAN 


. DINAS BAJERA KAJA 


8 | DARMAWAN BR: DINAS BAJERA KATA KEWASPADAAN DINI 
9 | Eko santoso BR. DINAS BAJERA KAJA ANGSO TA DANEI KERAPASGANN DAN. 
10 | INYOMAN SUTRISNA YANTA | BR. DINAS BAJERA KAJA PAT DANA KR BAN 
11 | suaroi BR. DINAS BAJERA KAJA ANGGOTA DANRU KESAN CAAN DAN 
12 |iketurcepzsutawyaya | Br. Dinas saraswati ANGGOTA DANRU KERJAFSIAGAAN Da 
13 | imaDe RAKA BR. DINAS BAJERA TENGAH | ANGGOTA DANRU PENGAMANAN 

(ia (Twy. sukaRaDA BR. DINAS BAJERA TENGAH | ANGGOTA DANRU PENGAMANAN 
15 | 1 WAYAN SUMADANA BR. DINAS BAJERA TENGAH | ANGGOTA DANRU PENGAMANAN 
16: |, ANAK AG UNG NGUKA BR. DINAS BAJERA TENGAH | ANGGOTA DANRU PENGAMANAN 


17 
18 


19 


1 NYOMAN WIDANA 
1 MADE BUDI KARDIASA 


BR. DINAS SARASWATI ANGGOTA DANRU PENGAMANAN 


ANGGOTA DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA 
KORBAN DAN KEBAKARAN 


BR. DINAS BAJERA KELOD 


1 MADE OKA 


ANGGOTA DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA 


BR. DINAS BAJERA KELOD KORBAN DAN KEBAKARAN 


20 


21 


I MADE BUDIANA 


I KADEK AGUS ADI WIRAWAN 


22 


1 WAYAN SUNARTA 


ANGGOTA DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA 
KORBAN DAN KEBAKARAN 
ANGGOTA DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA 
KORBAN DAN KEBAKARAN 
ANGGOTA DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA 
KORBAN DAN KEBAKARAN 


BR. DINAS BAJERA KELOD 


. DINAS BAJERA KELOD 


. DINAS SARASWATI 


23 


UMAR SETIAWAN 


. DINAS BAJERA JERO ANGGOTA DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 


24 


26 


1 KOMANG SUKARENA 


25 | I GEDE PUTU WITA DHARMA 


ANGGOTA DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 
ANGGOTA DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 
ANGGOTA DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 


. DINAS BAJERA JERO 
BR. DINAS BAJERA JERO 
BR. DINAS BAJERA JERO 


27 


HERI SUPRIYANTO 
KUS EFENDI 


| 28 | I NYOMAN ALIT 


ANGGOTA DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 
ANGGOTA DANRU DAPUR UMUM 


BR. DINAS SARASWATI 
BR. DINAS BAJERA SARI 


29 | I WAYAN SUDIADA BR. DINAS BAJERA SARI ANGGOTA DANRU DAPUR UMUM 
1 PUTU SOMA W! 

30 KUSUMA Dah BR. DINAS BAJERA SARI ANGGOTA DANRU DAPUR UMUM 

31 | 1 MADE SUWECA BR. DINAS BAJERA SARI ANGGOTA DANRU DAPUR UMUM 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


I PUPU SUKARATA 


